bada A IN 
Te BERLATIK 


“Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda 
telah rubuh ...” (Yesaya 3:8). Kepemimpinan 
adalah sebuah pengaruh. Tingkatan jabatan/ 
posisi seseorang menentukan besarnya pengaruh 
kepemimpinannya. Semakin tinggi tingkatannya 
berarti semakin besar otoritas/pengaruhnya. 

Dalam kepemimpinan berlaku dalil yang 
mengatakan bahwa “Pemimpin yang buruk akan 
membawa pengaruh buruk kepada bawahannya, 
demikian juga sebaliknya, pemimpin yang 
baik akan membawa kebaikan kepada yang 
dipimpinnya.” Raja yang buruk dan berhati jahat 
akan membawa kejahatan kepada rakyat dan 
negaranya. 

Mengapa Kerajaan Israel (kerajaan Utara dan 
kerajaan Selatan) musnah? Semua pembesar dan 
rakyatnya masuk ke dalam pembuangan...padahal 
kerajaan Israel disebut didirikan oleh Tuhan 
sendiri? 


PECAH 


Sejak kerajaan Israel terpecah menjadi dua, 
kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku diperintah 
oleh raja yang bukan keturunan Daud, dan 


RAJIN 


BERLATIH 


langsung membawa rakyat menjadi penyembah 
berhala. Demikian juga Kerajaan Yehuda, ada 18 di 
antara 19 raja yang memerintah merupakan masih 
keturunan Daud, tapi mereka dikenal membawa 
kejahatan pada bangsa Israel. Sebagian besar 
membawa umat kepada penyembahan berhala 
yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga jatuhlah 
hukuman Tuhan atas mereka. 

Bukankah Tuhan adalah Allah yang adil? Yang 
bersalah adalah para pemimpin, tapi mengapa 
umat Tuhan juga menerima akibat/hukuman dari 
Allah? 

Karena bagaimana pun pengaruh dan tekanan 
penguasa untuk membawa kepada kejahatan, 
“setiap orang” diberi hak oleh Tuhan untuk 
membuat pilihan, apakah ikut pengaruh raja jahat 
atau menolak pengaruh itu. 

Kecenderungan orang adalah ikut pada arus 
utama. Kalau semua orang melakukan sesuatu, 
maka apa salahnya kalau aku juga melakukannya? 
Walaupun hati kecilnya berkata bahwa yang di 
lakukannya adalah salah, jahat dan berdosa. 

Untuk hidup benar di hadapan Tuhan 
dibutuhkan keteguhan untuk berpegang pada 
prinsip hidup beriman. Pada prinsipnya kebenaran 
Firman Tuhan tidak boleh dikompromikan dengan 
apa pun juga. Dengan demikian hukum ini berlaku, 
bahwa seseorang yang beriman kepada Tuhan, 
harus berani menghadapi semua resiko iman 
(Roma 8:35-39). 


TAK KOMPROMI 


Selaras dengan kesaksian Rasul Paulus di Roma 
8:35-39, maka yang dimaksud tidak ada kompromi 
dalam konteks kehidupan iman, adalah bahwa 
sesungguhnya tidak ada alasan yang dapat dipakai 


untuk membenarkan seseorang meninggalkan 
imannya atau mengkompromikan kebenaran yang 
sudah dia yakini. 

Semua terjadi karena keputusannya sendiri, 
karena kelemahannya dalam memegang prinsip 
dan karena kebodohannya sendiri. Di area inilah 
setiap orang harus mempertanggung jawabkan 
imannya. 

Tuhan adalah Allah yang adil, Dia tidak akan 
menjatuhkan hukuman dengan semena-mena. 
Hukuman Tuhan dijatuhkan setelah melalui 
“proses” hikmat dan pengetahuan-Nya yang 
sempurna dan tidak terbatas. Dan sekalipun 
demikian jangan pernah dilupakan, bahwa 
semuanya tetap dibalut dalam kasih-Nya yang 
tidak terbatas. Dengan demikian kita dapat 
percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam 
menjatuhkan hukuman. 

Untuk dapat menjadi orang beriman yang 
kuat dan tangguh, maka kita harus melatih diri 
kita untuk menghadapi dan mengatasi semua 
tantangan. Dan bukannya menjadikan tantangan 
itu alasan untuk kita mundur dari iman. 

Karena itu buatlah prinsip bahwa keputusan 
imanmu adalah final, dan tidak akan ada tantangan 
yang dapat menjadi alasan untuk engkau menjauh 
dari Tuhan, dari persekutuan, dan dari ibadah. 

Marilah kita tegak berdiri dalam pengakuan 
iman dengan berkata, “Sebab aku yakin, bahwa 
baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, 
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada 
sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa- 
kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, 
ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat 
memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam 
Kristus Yesus, Tuhan kita.” (Roma 8:38-39). IM (Pdt. 
Samuel Handoko) 


etiap hari kita dibombardir oleh iklan yang 

berupaya mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk apa pun yang dijual. Para 
pengiklan berusaha memberi tahu bahwa produk 
mereka akan memberikan kepuasan dan rasa 
aman kepada konsumen. 

Departemen Perdagangan AS mengatakan 
bahwa tingkat tabungan pribadi Amerika Serikat 
mencapai titik terendah sepanjang masa sebesar 
-0,2 persen pada September 2000 dan pada 
Januari 2005, dan hingga kini belum kembali 
ke level yang positif. Itu artinya orang Amerika 
lebih banyak belanja daripada menghasilkan. Jika 
dibiarkan, nilai tabungan akan semakin menurun 
dan utang akan meningkat. 

Salah satu misteri besar kekristenan adalah 
kepuasan, karena begitu sedikit orang yang 
menjalaninya. Kepuasan bukanlah sesuatu yang 
ditemukanj, tetapi adalah sikap. 


Di dunia ini ada beberapa jenis orang: ada 
yang menganggap kemiskinan sebagai kondisi 
normal, dan mereka hanya berpikir di mana akan 
tidur malam itu atau makan hari itu. Sebaliknya, 
ada orang kaya yang memiliki banyak harta dan 
membuat iri masyarakat. Apakah salah satu di 
antara keduanya membawa kepuasan? Tidak! 

Kepuasan tidak berarti puas dengan 
keberadaan Anda. Tetapi, mengetahui rencana 
Tuhan untuk hidup Anda, memiliki keyakinan 
untuk menjalaninya, dan percaya bahwa 
kedamaian dari Allah jauh lebih besar daripada 
permasalahan dunia. 

Banyak orang terjebak dengan konsep 
bahwa kepuasan adalah ia harus memiliki lebih 
banyak, lebih besar, dan lebih baik. Alkitab 
mengidentifikasi hal ini sebagai kesenangan, 
keserakahan, dan kesombongan. Awalnya, setelah 
menerima Kristus sebagai Juruselamat, ada 
keinginan kuat untuk melakukan segala sesuatu 
bagi Allah (pelayanan). Namun, setelah beberapa 
saat, ada kecenderungan untuk kembali ke 


— & @ PN 
Doa FAJAR @ @ 
Pengusaha 
Vision BuildinoLt, Tayangan Ulang Before 30 Show 
2 SEE da Ibadah Minggu II (Miracle Edition) / 
, 1 GMS Pusat Before30 English 


Recorded at 
MSTV.TV | 


2 


KHOTBAH MINGGUAN 


Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Roh Kudus yang Hidup 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdm. Yenny Verodika 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Sense of Belonging” 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Bp. John Mantofa 


(aw 


KESAKSIAN 


Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Djajadi Sutanto 


IC 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dimensi yang tidak 
terbatas” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Chris Manusama 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Tawar Hati” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Judy Koesmanto 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Stefanus Sujono 


DOA FAJAR PENGUSAHA 


MANNA 
BUSINESS 


Every Monday, 5-6 AM 
R. Sanctuary Vision Building It. 1 


Marveli City Complex 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 
R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Anniversary 
“Teen Is Us” 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Philip Mantofa 
“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


MT 4 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Anniversary 
“Youth Is Us” 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Persembahan 
Diakonia & Misi 
di setiap Ibadah 


MINGGU, 19 MEI 2019 
di setiap ibadah 


YJOSHUA 
7 BAND 


rutinitas lama yaitu menginginkan lebih banyak, 
merasionalisasi hal itu sebagai bentuk “melayani 
Tuhan.” Namun hal itu menunjukkan kurangnya 
kedamaian, kurangnya pertumbuhan rohani, dan 
keraguan yang semakin besar akan kemampuan 
Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. 

Dalam masyarakat saat ini, ada anggapan 
bahwa tidak normal untuk suatu kemunduran. 
Setelah tingkat pendapatan, pengeluaran, dan 
gaya hidup tertentu tercapai, sebagian besar akan 
berhutang untuk mempertahankan tingkat itu. 
Mengundurkan diri ke tingkat yang terjangkau 
dianggap gagal. Namun, kepuasan tidak dapat 
dicapai tanpa disiplin pribadi dan tinggal dalam 
parameter gaya hidup yang telah Tuhan tetapkan, 
dan berdasar ketentuannya (Lukas 12:15: 16: 13- 
14). 


RENCANA TUHAN UNTUK 
KEPUASAN 


Firman Allah tidak melarang orang memiliki 
harta atau harus hidup berkekurangan. Tapi 
Tuhan ingin kita memahami bahwa uang adalah 
alat untuk menggenapi rencana-Nya. Berikut 
beberapa pedoman dasar untuk menemukan 
kepuasan di dalam Tuhan: 

Pertama, menetapkan standar hidup yang 
wajar. Penting untuk mengembangkan gaya hidup 
berdasarkan keyakinan, bukan keadaan. Tuhan 
akan menaruh orang Kristen di setiap tingkat 
ekonomi. Dan di manapun level ekonomi Anda, 
hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan dan 
gunakan untuk membawa orang lain kepada 
Kristus. 

Kedua, bangunlah kebiasaan memberi. 
Bersama dengan persepuluhan, Allah ingin agar 
setiap orang Kristen mengutamakan kebutuhan 
orang lain melalui pemberian, persembahan, 
hadiah, dan keterlibatan pribadi. 

Ketiga, mengucap syukur. Banyak orang 
Kristen tidak puas, bukan karena mereka kurang 
berbuat baik tetapi karena merasa yang lain lebih 


baik. Daripada membandingkan diri dengan orang 
lain, lebih baik mengucap syukur kepada Tuhan 
atas apa telah disediakan oleh-Nya. 

Setan menggunakan kemewahan dan 
pemborosan untuk menciptakan rasa tidak puas 
dan egois. Bersyukur adalah sikap dan sudut 
pandang, bukan karena banyaknya harta yang 
dimiliki. Jika orang Kristen tidak dapat benar-benar 
bersyukur kepada Tuhan atas apa yang mereka 
miliki dan bersedia menerima penyediaan Tuhan, 
maka kepuasan tidak akan pernah terjadi. 

Keempat, menolak roh ketakutan. Salah satu 
alat yang digunakan setan untuk mempengaruhi 
orang Kristen adalah pertanyaan, “Bagaimana 
jika?” Orang Kristen bisa terjebak dalam ketakutan 
ketika bertanya pada dirinya “Bagaimana jika 
pensiun, cacat, pengangguran, keruntuhan 
ekonomi, dan sebagainya”. Meskipun Tuhan 
ingin kita memperhatikan hal-hal ini, tapi jika 
ketakutan mengendalikan setiap keputusan dan 
menghambat pelayanan kepada Tuhan, kepuasan 
tidak mungkin terjadi. 

Kelima, carilah kehendak Tuhan dan 
percayalah pada janji-Nya. 

Di saat sulit, kadang kita beranggapan bahwa 
kepuasan mustahil didapatkan orang Kristen, 
sehingga sulit menemukan kedamaian. Namun, 
kepuasan bukanlah sesuatu yang harus dicari dan 
ditemukan. Itu adalah sikap hati. Begitu sikap 
telah diputuskan, dijalankan dan diserahkan 
kepada Tuhan, maka kepuasan akan menjadi 
nyata. P- (diterjemahkan dari tulisan “Learning 
Contentment” oleh Crown Financial Ministries) 


Tuhan ingin kita 
memahami bahwa 
uang adalah alat 
untuk menggenapi 
rencana-Nya. 


ernahkah anda mencoba berlari naik di 

eskalator yang sedang turun? Pasti sangat 

berat. Kecepatan lari kita harus dua kali lipat 
dari kecepatan eskalator yang sedang turun. 

Jika kecepatan kita di bawah kecepatan 
eskalator, kita pasti akan merosot ke bawah. Jika 
kecepatan kita sama, maka kita hanya akan berlari 
di tempat. Namun, jika kecepatan 
kita di atas kecepatan eskalator, 
sekalipun eskalator membawa kita 
turun, kita tetap bisa terus naik. 

Menjalani kekristenan di dunia 
ini seringkali ibarat berjalan naik 
di atas eskalator yang berjalan 


turun. Memang berat, tapi bukan berarti tidak 
bisa. 

Dunia dengan segala keinginannya berusaha 
menarik kita ke bawah. Jika kehidupan rohani kita 
pasif atau diam saja, tak perlu menunggu waktu 
lama untuk melihat kita jatuh ke dalam dosa. 

Manusia sudah jatuh dalam dosa dan 
berkecenderungan untuk berbuat dosa. Artinya, 
untuk berbuat dosa, kita tidak perlu disuruh atau 
diajari, bisa sangat mudah dilakukan. 

Karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita, 
kecuali kita harus hidup di dalam Roh. Ketika kita 
hidup di dalam Roh, dosa dan berbagai macam 
keinginan daging tidak lagi berkuasa atas kita 
(Roma 8:13). 

Apakah hari ini iman kita sedang merosot ke 
bawah? Apakah dunia dengan segala keinginannya 
menarik kita ke bawah? Marilah kita bertobat dan 
ijinkan Roh Tuhan menuntun dan membawa kita 
hidup di dalam kehendak-Nya. 

Jangan berusaha mengatasi dosa dengan 
kekuatan kita sendiri karena itu sia-sia saja. 
Kekuatan diri kita pasti akan kalah menghadapi 
godaan dosa. Hanya dengan pimpinan Roh 
Kudus lah, maka kita sanggup mengalahkan 
kedagingan kita dan menjadi pemenang 
dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus 
memberkati. (Melania Veronika, 
GMS Surabaya Selatan) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
BB @gmschurch 

@ @gmschurch 


Iilsersia mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum 4 Anak |, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pemuda (Minggu) Pk. 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


3.00 WIB 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes, 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum - Anak | INI : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

The Pearl 

Pakuwon Mall lantai 3 

(di atas food society) 

Jl. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

Ibadah Umum # Anak III II: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 
Ibadah Umum - Anak LIL II IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum |, II, III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

Ibadah AOG: Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

Ibadah Umum -# Pro-M # Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 

Ibadah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum « Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum « Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

I. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 


Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum « Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum « Anak II: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


el. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


DA 


MS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


2 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum -# Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Samarinda 
badah Pelajar - Pemuda 
badah Umum « Anak III: 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 
badah Anak Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


Pk. 13.00 WITA 


GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) 
badah Anak 

badah Pemuda 

.A. Yani 2 No. 8 
Sekretariat Lt. 1. Telp (O 
Fax (0561) 6711634 


GMS Palangka Raya 


WIB, 
badah Anak (R. Kahayai 
WIB 

Hotel Grand Global 


Alamat Sekretariat : 


alimantan Tengah 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak 
badah Pemuda 


Dekat patung kuda puti 
springbed comforta) Ba 
elp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum 

badah Anak 

badah Pelajar - Pemud 


ejaksaan Negeri Maso)| 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


561) 6711134 


badah Umum (R. Barito lantai 5) Pk. 10.00 


n lantai 5) Pk 10.00 


. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
. Kahayan no 4 Palangka Raya — 


nfo : 0812-9228-6558 (Maureen) 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 


ih - bekas gudang 
guala, Kota Ambon. 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 
a Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 


hi Telp: 0914-22790 


CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 

badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 


RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 

HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Manado 

badah Umum II! III - Anak: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 


Cp : Nain S. (085240163011) 

GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum # Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 

Ibadah Umum Pk.10.00 
Ibadah Umum Pk.16.00 
Ibadah Anak (It.1) Pk.10.00 


Jl. Harapan II No.1, Air Hitam, 

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
(Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
Telp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 
Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax:0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


